
PANITIA PENERIMAAN SANTRI BARU 2015/2016 
PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR AN 

SMAIT IBNU ABBAS KLATEN 

Jl. Klaten - Solo Km 4 Belangwetan, Klaten Utara, Klaten. Telp. (0272) 329281 


DAFTAR PERLENGKAPAN SANTRI BARU 
PPTQ-SMAIT IBNU ABBAS KLATEN 


PERLENGKAPAN YANG DIPEROLEH DARI PPTQ IBNU ABBAS 


NO 

Nama 

Jumlah 

Ket 

1 

Bahan Seragam OSIS 

IStel 

Diberikan saat daftar ulang 

2 

Bahan Seragam Pramuka 

IStel 

Diberikan saat daftar ulang 

3 

Bahan Seragam Batik yayasan 

IStel 

Diberikan saat daftar ulang 

4 

Jubah (putri)/Gamis (putra) 

IStel 

Diberikan setelah masuk sekolah 

5 

Kerudung OSIS, pramuka, batik ( putri ) 

1 buah 

Diberikan setelah masuk sekolah 

6 

Seragam Kepanduan dan olah raga 

IStel 

Diberikan setelah masuk sekolah 

7 

Kaos kaki sekolah 

2 pasang 

Diberikan setelah masuk sekolah 

8 

Jas Almamater 

1 buah 

Diberikan setelah masuk sekolah 

9 

Sabuk/ Ikat pinggang 

1 buah 

Diberikan setelah masuk sekolah 

10 

Ember asrama dan handuk 

1 buah 

Diberikan setelah masuk sekolah 

11 

Kotak Alat mandi 

1 buah 

Diberikan setelah masuk sekolah 

12 

Alat makan (piring, sendok, dan gelas)) 

1 buah 

Diberikan setelah masuk sekolah 

13 

Kasur Busa 200x90cm 

1 buah 

Diberikan setelah masuk sekolah 

14 

Sprei 

1 buah 

Diberikan setelah masuk sekolah 

15 

Bantal 

1 buah 

Diberikan setelah masuk sekolah 

16 

Mushaf al Our'an 

1 buah 

Diberikan setelah masuk sekolah 

17 

Gantungan baju 

1 lusin 

Diberikan setelah masuk sekolah 


PERLENGKAPAN LAIN YANG PERLU DIBAWA DARI RUMAH 


NO 

Nama 

Jumlah 

Ket 

1 

Sandal harian 

1 pasang 


2 

Alat Tulis 

Secukupnya 


3 

Selimut 

1 buah 


4 

Kaos kaki harian putri 

Min 1 pasang 


5 

Kerudung segiempat 130 cm (putri) 

Min 2 buah 


6 

Kerudung kaos lebar(putri) 

Min 2 buah 


7 

Handuk untuk cadangan 

1 buah 


8 

Sepatu hitam 

1 buah 


9 

Pakaian harian yang tidak bergambar mahkluk 
hidup dan simbol non islam 

(max 5 setel) 


10 

Obat pribadi 

Secukupnya 


11 

Botol air minum 

1 buah 


13 

Sarung (putra) 

1 buah 


14 

Serbet makan 

1 buah 



NB: Santri tidak diperbolehkan membawa: 


a. Peralatan elektronik : HP, laptop, radio tape/walkman/MP3, gamewatch, pemanas air, dll. 

b. Gambar/bacaan/kaset/CD/komik tidak islami. 

c. Foto yang memperlihatkan aurat atau foto dengan nonmahrom. 

d. Alat permainan (catur, tamagochi, kartu remi, dll) 

e. Perhiasan yang berlebihan. 

f. Pakaian dengan gaya tidak islami seperti: Celana pensil, Jeans topi dengan model yang gaul dan yang semisalnya. 


